NASEHAT UNTUK 
PEKERJA WANITA 


Oleh: Thoraia A saif 
Penerjemah: ERWANDI TIRMIZI. MA 


Murajaah : 
ABU ZIYAD 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 


ona zl] yor sll alll ois 


NASEHAT UNTUK PEKERJA 
WANITA 


ghey al Spy cle addy Sally db Lot! 


aD) cae ¥ Aue 3 asi 
Segala Puji Bagi Allah Tuhan 
semesta alam, shalawat dan salam semoga 
terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad saw. dan keluarganya serta 
seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. 
Kaum muslimah yang dimuliakan Allah, ku 
ucapkan salam penghormatan, salam 
kesejahteraan dan salam penduduk sorga, 
Assalamu'alaikum warahmatullah 
wabarokatuh. 

Aku sampaikan kabar  gembira 
tentang suatu nikmat yang sangat besar, 
yaitu. nikmat iman dan islam yang 
membuat seseorang apapun_ statusnya 
seorang pembantu, tuan, kaya, miskin, 
hitam atau putih warna kulitnya. Karena 
setiap manusia bila ingin merasakan 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 


indahnya kebahagiaan hanya bisa 
meraihnya dengan keimanan kepada Allah 
swt. Rasulullah saw, bersabda: 


clys aM Yby cb) ail eF) op LEW! eb JIS )) 
(hme thy) (CV pany polar dele ail glee Looesy 


"Akan bisa merasakan manisnya iman 
orang yang ridha bahwa Allah sebagai 
tuhannya, islam sebagai agamanya dan 
Muhammad saw, sebagai utusan Allah" (HR. 
Muslim). 

Jika kita ridha bahwa Allah sebagi 
Tuhan kita berarti kita sedrajat dengan 
dengan orang-orang kaya dan para pejabat, 


karena semuanya beribadah dan 
menyambah Tuhan yang _ satu, ridha 
dengan segala perintahnya, dan 


mentaatinya. Dengan demikian kita akan 
menjadi orang yang bahagia, karena kita 
ridha Allah sebagai pemilik dan pencipta 
serta sesembahan kita. 

Dan jika kita ridha Muhammad 
sebagai nabi dan rasul-Nya, tentulah beliau 
menjadi tauladan kita baik dalam 
petkataan, perbuatan, maupun tingkah 
laku dan seluruh sisi kehidupan kita 
sehari-hari. 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 


Dan jika kita ridha islam sebagai 
agama kita maka kita harus mantaati 
ajaran-ajaran dan syari'at yang 
terakandung didalamnya, serta 
menerapkannya dalam _ segala aspek 
kehidupan kita. 

Allah berfirman: 


5h jag Cs Ky GLE BUS 


SD otal 
"Katakanlah sesungguhnya shalatku, 
tbadahku dan hidupku serta matiku adalah 
untuk Allah Tuhan semesta alam". (QS. Al 
An'am: 162) 

Itulah jalan menuju kebahagiaan, 
ketenangan dan _ keselamatan  didunia 
maupun diakhirat. 

Saudariku muslimat yang 
dumuliakan Allah, sungguh kebahagiaan 
rohani adalah kebahagiaan yang hakiki dan 
pasti dikuti dengan kebahagiaan jasmani. 
Dan bagaimanapun seseorang jika mencari 
kebahagiaan dengan jalan memuaskan 
kebutuhan jasmaninya  saja niscaya ia 
tetap dalam kesempitan dan kegundahan, 
Karena ia mengabaikan rohaninya dan 


Nasehat Untuk Pekernja Wanita 


berpaling dari berzikir kepada Allah swt. 
Seperti banyak dialami oleh orang-orang 
yang berperadaban maju dari segi materi 
namun kosong dari segi rohani, mereka 
mengakhiri hidup mereka dengan bunuh 
diri untuk membebaskan jasmani dan 
rohaninya karena mereka tidak tahu jalan 
yang benar menuju kebahagiaan. 

Allah swt berfirman: 


ee Fe - Mes oi 8 ei cok ae, 
Be hae v4 Of) Cd oF Geel yd 


a. “7 - Jo”, 
@® (o8) aa 24 ve bs 
"Dan barangsiapa yang berpaling dan 
peringatan-Ku sesungguhnya baginya 
penghidupan yang sempit, dan kami akan 
mebangkitkannya pada han kiamat dalam 
keadaan buta, maka ia_ berkata: wahai 
Tuhanku, mengapa Engkau bangkitkan aku 
dalam keadaan buta padahal dulu aku 
fwaktu didunia} adalah melthat? Allah 
berfirman: Demikianlah telah datang 
kepadamu_ ayat-ayat Kami, maka kamu 
melupakannya, begitu pula pada har int 
kamu dilupakan". (QS. Tahaa: 124) 


Nasehat Untuk Pekenja Wanita 


Kaum muslimat yang dicintai Allah 

Kita tahu bahwa Allah adalah Dzat yang 
telah menciptakan kita, memberi kita rizki, 
dan memanjakan kita dengan nikmat- 
nikmatnya, itu semua Allah lakukan hanya 
dengan satu tujuan yaitu supaya kita 
beribadah kepada-Nya, dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan  sesuatupun. 
Allah berfirman: 


$—) _ et. Cae ve (eet ec 
yO BD os tad Y) Gols SLicale Uy 


ses En £-, 2 

BQ oresbs ol ty G5 SH ot ote 

"Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia 

kecuali untuk beribadah kepada-Ku, Aku 

tidak menghendaki rizki sedikitpun dari 

mereka dan Aku tidak menghendaki supaya 

mereka memberi Aku makan".(OS.Adz- 
Dzariyat: 56-57) 

Allah swt Maha Kaya dan tidak tidak 
membutuhkan ibadah dan ketaan kita, la 
tidak merasa rugi jika kita mendurhakai- 
Nya, akan tetapi kitalah yang butuh 
kepada-Nya,kita harus beribadah kepada- 
Nya, karena dengan demikian hidup kita 
akan menjadi lebih berarti baik di dunia 
maupun di akhirat. Sebaliknya jika kita 


Nasehat Untuk, Pekerja Wanita 


mendurhakai-Nya maka kitalah yang akan 
rugi karena akan ditimpa azab dan disiksa- 
Nya. 

Kita sangat membutuhkan-Nya 
dalam setiap kondisi, karena kita tidak bisa 
terlepas dari nikmat-Nya walaupun hanya 
sekejap mata. 

Allah berfirman: 


"Wahai manusia, sesungguhnya kalianlah 
yang berhajat kepada Allah, dan Allah-lah 
yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jika Ia 
menghendakt niscaya Dia akan 
memusnahkan kalian dan mendatangkan 
makhluk yang baru, dan yang demikian itu 
sama sekali tidak sulit bagi Allah" 

(QS. Fathir: 15-16) 

Dan supaya ibadah kita diterima oleh 
Allah, lalu memasukan kita kedalam 
kelompok hamba-hamba-Nya yang shaleh, 
maka kita harus memenuhi dua syarat: 

1. Ikhlas, yakni kita tidak 
mengharapkan dari ibadah tersebut 
melainkan ridha Allah swt. maka kita 


Nasehat Untuk, Pekerja Wanita 


tidak boleh malakukan ibadah untuk 
suatu—— tujuan duniawi, seperti 
mengharapkan pujian dan sanjungan 
manusia, karena Allah swt, hanya 
akan menerima amalan yang hanya 
ditujukan hanya kepada-Nya, serta 
tidak disekutukan dengan siapapun 
dalam ibadah tersebut, Allah 
berfirman dalam sebuah hadits qudsi: 


4d Stl Mes fot oe Sb pill ye tT el él uf" 


(ghee thy) "AS py ASF OS ph cn 
"Aku adalah Dzat yang paling tidak 
membutuhkan sekutu, barangsiapa yang 
melakukan suatu. amalan dan _ ia 
menyukutukan-Ku didalamnya dengan 
selain-Ku, maka Aku akan tinggalkan dia 
dengan sekutunya." (HR. Muslim). 
Dia juga berfirman: 
Lik inall J orale Gf ated Jy els 
"Dan tidaklah mereka diperintahkan 
kecuali untuk beribadah kepada Allah 
dan memumikan ketaatan kepada-Nya 
dalam menjalankan agama yang lurus’. 
(QS. Al Bayyinah: 5). 


Nasehat Untuk Pekenja Wanita cd 


2. Al mutaba'‘ah, yakni mengikuti contoh 
Rasulullah saw, dalam _ beribadah. 
Karena Allah tidak akan menerima 
ibadah yang’ diada-adakan oleh 
manusia tanpa adanya contoh dan 
perintah dari Rasulullah saw, karena 
sesungguhnya beliau telah 
menyampaikan agama ini_ secara 
sempurna dari sisi Allah swt. maka 
amalan yang tidak dicontohkan oleh 
beliau adalah bid'ah, dan semua bid'ah 
adalah sesat dan semua kesesatan 
akan berakhir ke neraka. 

Allah areca 


pads Ke Sigs SI ELST 655i 
@ re 


"Pada hari int telah Aku sempurnakan islam 
sebagai agamamu, dan telah Aku cukupkan 
nikmat-Ku untukmu, dan telah aku ndhai 
islam sebagai agamamu". 

(Al Maidah: 3). 


Naschat Untuk, Pekerja Wanita = 


Rasulullah saw, telah bersabda: 
(6 aedl 0193) Oy ggh Uyel dele pod at for ye 


Barangsiapa yang beramal dengan suatu. 
amalan yang tidak ada contoh dari kami 
maka amalah_ tersebut  tertolak (HR. 
Bukhari). 

Allah juga berfirman: 


te Z = Py Py res ow By et 1 43977 o a 


. £ Foe. ae 

Gy Me) aig 35s SS 

“Barangsiapa yang mengharap  berjumpa 

dengan Allah dan hari akhir maka 

hendaknya mengerjakan amal saleh dan 

janganlah ia mempersekutukan seorangpun 

dalam beribadah kepada Tuhannya". (QS. Al 
Kahft: 110). 

Diantara bentuk  bid'ah = yang 
berkembang -terutama di _ Indonesia- 
adalah perayaan maulud nabi, zikir jamaah 
dengan suara yang keras, perayaan hari 
ibu, hari valentine dan lain-lain. Padahal 
Nabi telah menjelaskan kepada kita seluruh 
kebaikan dan telah memperingatkan akan 
segala bentuk keburukan, maka puncak 
dari kebajikan tentunya adalah mengikuti 


Nasehat Untuk, Peerja Wanita a 


sunnah dan syari'atnya, sedangkan puncak 
keburukan tentunya adalah melanggar 
sunnah dan perintah serta syari'atnya. 
Kaum muslimat yang  dirahmati 
Allah 
Syarat diterimanya suatu ibadah adalah 
keihlasan seperti yang disebutkan diatas, 
dan ia tidak akan tercipta tanpa berdasar 
kepada akidah yang benar, bersih dari 
kesyirikan baik besar maupun_ kecil. 
Padahal sungguh besar bahaya yang 
diakibatkan oleh dosa syirik sehingga Allah 
menyebutknya sebagai kezaliman yang 
paling besar, Allah berfirman: 


@) 2s SB) Sas) “5! 

"Sesungguhnya kesyirikan adalah benar- 

benar kezaliman yang paling besar” (QS. 

Luqman: 13). 

Bahaya syirik. tergambarkan dalam 
keterangan berikut ini: 

1- Amal saleh orang yang melakukan 
kesyirikan tidak akan diteérima oleh 
Allah swt, shalatnya, puasanya dan 
apasaja yang disertai dengan kesyirikan 
maka akan sia-sia. 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita Ie 


Allah berfirman: 
FWA ea OA 
Bie 


"Dan Kami hadapkan segala amal yang 
mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal 
itu (bagaikan) debu yang berterbangan". 
(QOS.AL Furqan: 23) 

2- Orang yang melakukan kesvirikan akan 
terhalang untuk masuk surga, Allah 
berfirman: 


EL +g. 28 8, “ o-* ge ” 
angles SST ale A OSS Aad ak i 


@ aly eet y 


"“Sesungguhnya orang yang menyekutukan 
sesuatu. dengan Allah, pasti Allah 
mengharamkan padanya  surga dan 
termpatnya adalah di neraka, dan tidak ada 
bagi orang-orang yang zalim_ seorang 
penolongpun" (QS. Al Maidah: 72). 
3- Allah tidak akan mengampunt. dosa- 
dosanya ia tidak sempat  bertaubat 
sebelum meninggal, Ia berfirman: 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 2 


ONS G93 G aya B58 of Jans TT Yy 


"Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengampuni dosa_ syirik dan _ akan 
mengampuni dosa apa saja selain syirik 
bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya" (QS. 
An-Nisa: 48). 

4- Orang yang melakukan kesyirikan 
tempatnya adalah di neraka dan dia 
tidak akan keluar selama-lamanya. 
Allah berfirman: 

o 


“we are vt oe fe eo aS 
JE SOS peaST5 EST Jal oye by dS Grell! OF 


weer 8 5 ow FED 7 fy 

QU SE oa Uealgl Gb Cbd 2S 
"Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli 
kitab dan orang-orang musyrik akan masuk 
neraka jahannam _ kekal_ didalamnya, 
mereka adalah seburuk-buruk makhluk" 

(QS. Al Bayyinah: 6). 

Inilah beberapa dampak dari syirik 
besar, yang bentuknya bermacam-macam 
seperti menyembelih dan bernazar untuk 
selain Allah swt, tawaf dikubur, meminta 


Nasehat Untuk Pekeria Wanita IP 


pertolongan dan _ beristighatsah kepada 
selain Allah, seperti wali dan orang-orang 
saleh yang sudah meninggal, meminta 
bantuan kepada orang pada hal-hal yang 
diluar kemampuannya dan hanya mampu 
dilakukan oleh Allah saja, yang intinya 
bahwa syirik besar adalah memalingkan 
salah satu bentuk ibadah kepada selain 
Allah, dan syirik ini bisa mengeluarkan 
pelakunya dari islam. 

Adapun § syirik kecil maka _ tidak 

membuat orang kekal di neraka dan 
mengeluarkan pelakunya dari islam akan 
tetapi membuat tauhidnya tidak 
sempurna disamping ia juga _ bisa 
mengantarkan pelakunya kepada syirik 
besar. 
Menurut pendapat yang kuat bahwa pelaku 
syirik Kecil tidak akan diampuni dosanya 
jika ia tidak sempat bertaubat semasa 
hidupnya dan ia akan disiksa di neraka 
sesuai dengan kadar  dosanya lalu 
diikeluarkan darinya. 

Meskipun demikian ia tetap 
merupakan dosa besar yang lebih besar 
dari berzina, mencuri, minum khomer dan 
dan dosa-dosa besar lainnya. Karena dosa 


Nasehat Untuk Pekenja Wanita re 


apa saja selain syirik ada kemungkinan 
diampuni oleh Allah swt. 

Diantara contoh syirik kecil seperti 

bersumpah dengan selain Allah, memakai 
azimat jika sipemakainya meyakini bahwa 
yang menyembuhkan adalah Allah dan 
azimat tersebut hanya sarana serta sebab 
saja, adapun jika ia meyakini bahwa azimat 
itulah yang bisa menyembuhkannya 
dengan sendirinya dan bukan Allah, maka 
itu termasuk syirik besar. 
Diantara contohnya juga riya, yaitu orang 
yang beramal bukan karena Allah, akan 
tetapi karena ingin dipuji atau disanjung 
oleh manusia. Rasulullah saw, bersabda: 


gk BU gh te) StS) Sele GE bb Gel oy) 
Jak al Spi sll) JB 1 J gy & reed SI tt 
Wig Sb! Vaan gh eblacl lll sjle 13] delat ay 
(( Rmile Sede Ott fa ty BID LIU GO gj eat 

(3! peal Axl 0195) 
"Sesungguhnya yang sangat ku 
khawatirkan terhadap kalian adalah syirik 


kecil, mereka {para  sahabat) bertanya: 
apakah syink kecil itu ya RasulallahP Beliau 


Nasehat Untuk Pekernja Wanita - 


menjawab: riya, dihari kiyamat saat Allah 
membalas setiap amal manusia Ia berfirnan, 
"Pergilah kalian kepada orang-orang yang 
dahulu di dunia kalian berbuat nya 
karenanya, maka lihatlah apakah_ kalian 
mendapatkan balasan  darinya?." (HR. 
Ahmad dan At-Tabrani). 

Diantara bentuk syirik kecil adalah 
azimat yaitu) sesuatu. yang _— sering 
digantungkan dileher dan _ berisikan 
mantera atau tulang dan yang lainnya, 
untuk mendapatkan keberuntungan atau 
menolak bala. Hukum azimat ini syirik, 
karena sebenarnya tidak ada yang bisa 
mendatangkan kebaikan atau menolak 
bencana  kecuali Allah, dan  azimat 
bukanlah sebab yang dibenarkan oleh 
syariat untuk menolak bahaya atau 
mendatangkan manfaat, sebagaimana ini 
juga termasuk ketergantungan kepada 
selain Allah yang dilarang dalam islam. 

Dari ibnu Mas'ud #&, bahwa 
Rasulullah # bersabda: 


(2982 gh atyyy (Spo UD gdly piledly 31 0} )) 
"Sesungguhnya mantera, azimat dan ilmu 
pelet adalah syink" (HR. Abu Daud). 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 


Kaum muslimat yang  dirahmati 

Allah 

Mantera yang yaitu) bacaan yang 

dihembuskan untuk mendapatkan 

kesembuhan dari penyakit, ia bisa berasal 
dari al qur'an, hadits atau dari yang 
lainnya. 

Mantera terbagi menjhadi dua: 

Pertama: mantera yang dibolehkan dengan 

syarat: 

1- Tidak diyakini bahwa ia bisa bermanfaat 
tanpa seizin Allah, bila ia meyakini 
bahwa mantera tersebut bisa dengan 
sendirinya tanpa seizin Allah maka itu 
termasuk syirik. 

2- Makna mantera tersebut tidak 
bertentangan dengan syariat islam, 
contoh yang bertentangan misalnya 
minta bantuan kepada jin, setan dan 
yang lainnya, maka ini jelas haram dan 
temasuk syirik . 

3- Makna mantera tersebut bisa difahami, 
dan jika tidak dapat dipahami seperti 
bentuk rumus dan rajah maka hal itu 
tidak boleh. 

Bila ketiga hal tersebut diatas terpenuhi 

maka mantera tersebut bisa digunakan, 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita ns 


sesuai dengan hadits yang diriwayakan oleh 
‘Aisyah ra. Ia berkata: "Adalah Rasulullah 
saw, bila datang seseorang mengadukan 
penyakitnya kepada beliau, maka beliau. 
mengusap dengan tangan kanannya seraya 
bersabda: 


Yj sas Y gsi cl awl y cps wy ptt ery y) 
Age Gite ((lodw ysl Y clas Silas 


"Hilangkanlah penyakit wahait Tuhan 
Manusia, sembuhkanlah, Engkau yang 
menyembuhkan, kesembuhan yang tidak 
meninggalkan penyakit" (Muttafagq ‘alath). 

Adapun mantera yang dilarang, yaitu 
mantera yang tidak memenuhi syarat- 
syarat diatas, seperti jika ia mengandung 
kata-kata syirik atau rumus-rumus dan 
rajah yang tidak bisa dimengerti maknanya, 
atau orang yang membacanya meyakini 
bahwa mantera tersebut bisa 
menyembuhkan sendiri tanpa izin dari 
Allah. 

Kaum muslimat yang dimuliakan 
Allah 
Sering terjadi saat  seseorang  ingin 
berangkat mengadu nasib dinegeri orang, 
mereka datang kepada orang pintar, kyai, 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita sie 


tokoh masyarakat dan yang lainnya, lalu 
minta perlindungan kepada mereka, 
padahal sebagian dari orang yang dimintai 
tolong tersebut pada hakikatnya adalah 
tukang sihir atau dukun dan paranormal 
yang mereka semua adalah orang-orang 
yang dimurkai Allah. Karena tukang sihir 
itu adalah orang kafir yang menentang 
Allah, dan diakhirat nanti ia tidak akan 
mendapatkan apa-apa karena ia_ telah 
menjual akhiratnya dengan dunia. Dan 
hukuman mereka adalah supaya dipenggal 
lehernya hingga mati. 

Allah berfirman: 


ee eee al 
” ostles IS Sach Sh Gol 
yg Ey Ly Salt fe sl a 


id ¢ 
v5 Ys gol Se ow ola; a Lj ae ais 


cae 4 


Nasehat Untuk, Pekerja Wanita 


phat amis cin wei 
aut 


"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca 
oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan 
Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa 
Sulaiman itu. mengerjakan sthir), padahal 
Sulaiman itu tidak kafir (mengerjakan sihir). 
Akan tetapi syetaniah yang kafir mereka 
mengajarkan sthir kepada manusia, dan 
apa yang diturunkan kepada _ kedua 
malaikat di negert Babil yaitu Harut dan 
Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan 
(sesuatu) kepada  seorangpun  sebelum 
mengatakan, "“sesungguhnya kami hanya 
cobaan (bagimu) sebab itu janganlah kamu 
kafir" maka mereka mempelajan dari kedua 
malaikat itu apa yang dengannya mereka 
dapat menceraikan antara suami dan 
istrinya. Dan mereka itu (tukang sthir) tidak 
membert madharat dengan sihirnya itu 
kepada seorangpun, kecuali dengan izin 
Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu 
yang bisa member’ madharat kepadanya 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita oF 


dan tidak memberi- manfaat. Dan 
sesungguhnya mereka telah mengetahui 
barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) 
dengan sihir itu, niscaya tiadalah baginya 
keuntungan diakhirat, dan amat jahatlah 
perbuatan mereka menjual dirinya dengan 
sihir, andai mereka mengetahui. (QS. Al 
Bagqarah: 102) 

Dukun yang mengaku tahu hal yang 
ghaib padahal itu adalah kekhususan Allah 
maka mereka sebenarnya adalah berdusta, 
karena Allah swt. telah berfirman : 


OI Ca VG ol gt 2h Y Us 


"Katakanlah tidak ada yang mengetahut 
baik di langit maupun di bumi tentang hal 
yang ghaib kecuali Allah". (QS. An-Naml: 65). 
Para peramal yang mengaku tahu 
benda ghaib tidaklain hanyalah menerima 
bisikan jin yang mencuri dengar firman 
Allah terhadap para malaikat-Nya tentang 
takdir yang akan terjadi di alam semesta 
ini. Dan orang yang mendatangi peramal 
dihukumi _ kafir, sebagaimana yang 
dijelaskan dalam hadits yang shahih: 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita + 


dels dit de ait J gwy JU “JB as ast iF) Fn al of 
Le AS ab J gl Ue abed Lal gf he gl yy) ole 
13 gil olgy (hot gle J pil 

"Barang siapa yang mendatangi dukun atau 
tukang ramal lalu ia membenarkan apa 
yang ia ucapkan maka ia telah kafir 
terhadap apa yang diturunkan kepada 
Muhammad saw. " (HR. Abu Daud). 

Kaum muslimat yang dimuliakan 
Allah 
Marilah kita: bersihkan akidah kita dari hal- 
hal tersebut, jika akidah kita bersih dan 
lurus maka pujilah Allah atas taufik dan 
hidayah-Nya kepada kita semua, lalu 
mohonlah keistiqomahan (konsisten) dalam 
kebenaran ini, dan berusahalah untuk 
mengajak saudari-saudari kita yang lain 
untuk meniti jejak kita dalam 
membersihkan dan meluruskan akidah 
kita, karena dengan demikian  berarti 
saudari telah menyelamatkan mereka dari 
siksa api neraka, dan saudari akan 
mendapatkan pahala yang sangat besar 
karena amal tersebut. 


Nasehat Untuk, Pekerja Wanita 24 


Rasulullah saw. Bersabda: 
(Cine sce LU ye Moly Yer Sh ail edge OY) 


dle pice 
"Sungguh jika Allah memberikan petujuk 
kepada seseorang lantaran ajakanmu, hal 
itu akan lebih baik bagi engkau daripada 
seekor onta yang berwarna’_ kemera- 
merahan (yang sangat bagus)". (Muttafaq 
‘alaih) 
Kaum muslimat yang dimuliakan Allah 

Setelah kita menapaki jalan utama 
untuk menuju kebahagiaaan dunia dan 
akhirat, marilah kita lanjutkan untuk 
menelusuri jalan-jalan lain‘ untuk menuju 
keridhaan Allah. 

Diantara hal yang perlu kita ketahui 
adalah bahwa islam adalah agama yang 
sangat memuliakan kaum wanita, 
memberikan tempat yang _ terhormat 
apapun statusnya, dia adalah seorang anak 
yang dimanja atau saudari yang dilindung 
dan ibu yang dihormati dan dijunjung 
tinggi harkat dan martabatnya. Bahkan 
Allah akan memberikan pahala yang besar 
bagi mereka yang memperhatikan wanita, 
sebagaimana sabda Rasulullah saw, yang 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 2S 


diriwayatkan oleh Abu _ Sa'id belaiau 
bersabda: 


fe gf oleh Ob yf ol OW A OW 5) 
(( Adel Alb Laged all Bly lagers Geer ld Ot! 
Ole oily ogee pil oly) 
"Barangsiapa yang memiliki tiga anak 
perempuan atau saudan, dua _ anak 
perempuan atau saudan, lalu 1a 
memperhatikan urusan mereka dan ia 
bertakwa kepada Allah dalam mendidik 
mereka, maka baginya sorga." (HR. Tirmizi 
dan Ibnu Hibban). 
Wanita adalah seorang istri yang bisa 
menjadi barometer terhadap baik dan 
buruknya seorang laki-laki, dimana laki- 


laki yang terbaik adalah laki-laki yang 
terbaik terhadap istrinya. 


Jeb beree ght eS Ty) releny dele dt chee ait! Sgn y JU 
gol 5 ((al> edit ws ye ws hs «Lal wel 

Seka ylig 3 gl2 
Rasulullah saw bersabda: “Orang yang 
paling sempurna ketmananannya adalah 


orang yang paling batik akhlaknya, dan 
orang paling batk diantara kalian adalah 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita ” 


orang yang terbaik akhlaknya_ terhdap 
istrinya". (HR.Abu Daud dan Tirmizi). 

Dia adalah seorang ibu yang sorga 
berada dibawah telapak kainya, pernah ada 
seorang sahabat yang datang kepada 
rasulullah saw, meminta untuk menyertai 
Rasulullah saw, dalam berjihad dialan 
Allah, maka Rasulullah bersabda: "apakah 
engkau memiliki seorang ibu? Ja menjawab: 
ya, lalu beliau bersabda: 

(Mele CF Ld! OB Ue jt) 
"tetaplah bersamanya, sesungguhnya surga 
itu berada dibawah kedua kakinya" 

Perhatian islam yang sangat besar 
terhadap kaum wanita merupakan bias dari 
ketinggian derajatnya dan peranannya yang 
sangat penting dalam membina masyarakat 
yang islami. Wanita bertanggung jawab 
terhadap pendidikan anak-anak dirumah 
seorang muslim yang merupakan bagian 
terkecil dari sebuah masyarakat islam1. 
Seorang ibu merupakan pendidik sebuah 
generasi, pembentuk para pahlawan yang 
akan berjuang dimasa mendatang, sungguh 
ini merupakan peran yang sangat besar 
dan mulia, yang sangat menentukan nasib 
suatu bangsa dikemudian hari. 


27 


Nasehat Untuk PeReyja Wanita 


Jika kita perhatikan dengan seksama, 
peran wanita dalam sebuah masyarakat 
adalah ibarat peran jantung dalam tubuh, 
bila ia baik maka baiklah seluruh jasadnya, 
jika ia rusak maka rusaklah_ seluruh 
jasadnya. 

Masyarakat merupakan hasil usaha 
dari pemikiran, akhlak dan sifat para 
wanita, banyak orang berkata bahwa 
"wanita menggoyang ayunan dengan tangan 
kanannya dan menggoyang dunia dengan 
tangan kirinya". 

Wahai saudari muslimah sadarkah 

saudari akan tingginya posisimu dan 
pentingnya peranmu? Maka janganlah 
engkau tinggalkan posisi pentingmu dan 
meninggalkan peranmu semula dengan 
alasan apapun jua. 
Inilah tugas utama seorang  wanita, 
membenahi, menata, mendidik, dan 
membentuk rumah tangga yang sakinah 
serta dipenuhi barokah. Allah berfirman: 


hie ede ae - 
Us Viadgedl 255 < 25S Vs 8 6 O55 
"Tetap tinggalah kalian (wahai kaum 


wanita) dirumah_ kalian, dan janganlah 
kalian bertabarruj (pamer  kecantikan) 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 28 


sebagaimana _ tabbarujnya orang-orang 
jahiliyah yang pertama.” (QS. Al-Ahzab: 33) 
Oleh karena pentingnya peran wanita 
tersebut, maka islam telah mencukupkan 
nafkah seorang wanita dibebankan kepada 
kaum pria baik ia seorang suami, orang 
tua, ataupun walinya, sehingga ia tidak 
perlu.§ keluar untuk mencari_ nafkah. 
Sebagaimana firman-NYa: 
Sian toed 


> "ae fe ve wt ee Ae 
Gaealb 248 jy dole GAS Cd tte oe Jew 93 Geer) 
c ft “ ~ 

@ dias, 
"Hendaklah orang yang mampu, ia memberi 
nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan 
barangsiapa yang disempitkan nzkinya 
hendaknya ia memberi nafkah  sesual 
dengan apa yang diberikan Allah padanya." 
(QS. At Thalaq: 7). 

Wahai saudarai muslimah, islam 
adalah agama yang sempurna dan sesuai 
dengan segala zaman dan kondisi, apabila 
ternyata wanita harus meninggalkan peran 
utamanya dan bekerja diluar rumah karena 
tidak ada yang menafkahinya, maka islam 
membolehkan ia bekerja seperti yang 
dijelaskan dalam kisah dua anak wanita 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita a2 


Nabi Syu'aib yang’ bekerja untuk 
menggembala kambing menggantikan 
bapaknya yang telah tua renta, Allah 
berfirman: 
o7  « sat eo ew ao 78 Te ow Oe, 
ub} pe dal ale am, vdle GL 359 LG 
Pa td Pda , 


de 
ante “ “ 7 4 OF pg Cee 
L JB O95 onl! gis? ons A>'9g “ayn 


t 


“yf 


he 
g£ ass ) yy ow Ue aw a 
Uyils eyljum > AS YUE USbs 
Bw 5 gre 
"Dan tatkala ia sampai kesumber air negeri 
Madyan, ta menjumpai sekelompok manusia 
yang sedang memberi mtnum _ ternak 
mereka, dan ia jumpai dibelakang orang 
banyak itu dua wanita yang menggembala 
ternaknya, Musa berkata: apa mau _ kalian, 
mereka berkata; kami tidak bisa member 
minum ternak hingga para gembala_ pergi, 
dan bapak kami sudah tua renta." (QS. Al- 
Qashash: 23). 
Akan tetapi bolehnya wanita untuk 
bekerja .diluar rumah ada_ beberapa 
cacatan: 


30 


1. Kerja tersebut tidak berdampak negatif 
terhadap peran utamanya dirumahnya, 
yaitu. melaksanakan perintah Allah 
seperti memenuhi kewajiban terhadap 
suaminya, dan harus seizinnya, atau 
walinya. 

.Pekerjaan tersebut adalah jenis yang 
dibolehkan oleh agama seperti jual beli, 
menjahit, mengajar murid  wanita, 
bidang kesehatan khusus_ wanita, 
berdakwah untuk kalangan wanita, dan 
lain-lainnya yang merupakan pekerjaan 
yang sesuai dengan fitrah seorang 
wanita. Adapun- pekerjaan yang 
terlarang dalam islam maka hukumnya 
haram, seperti menjual khomer, bekerja 
di bank riba, menjadi penari, penyanyi, 
bintang film, pelacur dan lain 
sebagainya, juga termasuk bekerja 
keluar kota atau keluar negeri tanpa 
adanya mahram yang menemaninya. 
Karena Rasulullah saw, telah bersabda: 


bg d nb OT FN a gdl'g dil oH BL yY JH Y )) 


Sd! oly (CAF we YS ali iG 


"Tidak halal bagi wanita yang beriman 
kepada Allah dan han akhir— untuk 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita a 


melakukan perjalanan lebih dari tiga hari 
tanpa adanya mahram" (HR. Bukhari). 

3.Pekerjaan tersebut sesuai dengan 
tabi'at kaum wanita, adapun pekerjaan 
yang bertentangan dengan _ tabi'at 
mereka maka tidak diperbolehkan, 
seperti tukang sapu jalan, pekerja 
bangunan, pembuat jalan, — sopir 
angkutan dan lain sebagainya yang 
bertentangan dengan tabi'at wanita 
yang identik dengan kelembutan dan 
kehalusan sifat dan perangainya. 

4. Saat keluar rumah harus menggunakan 
pakaian islami yang manutup seluruh 
‘auratnya, longgar, tidak tembus 
pandang dan tidak menyolok serta 
mengundang perhatian kaum pria, ia 
juga tidak diperbolehkan memakai 
-wangi-wangian dan  bersolek, Allah 
berfirman: 


’ o Att ~ a eee 2Ew - £ 
oe helT -Lis5 Abts Be GN Us LOT ly 
hol Gal ews inane sed mariee dy 


a7 wo a Ss Fd 
¢ 


ae 5 5,06 il =, 5 oS 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita Me 


"Wahai Nabi katakanlah kepada _istn- 
istrimu, anak-anak perempuanmu dan istn- 
isti kaum muslimin agar mereka 
menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh 
tubuhnya karena yang demikian itu lebih 
mudah dikenal dan tidak diganggu dan 
Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang" (QS. Al Ahzab: 59). 
5.Ditempat § kerjanya tidak ada 
percampuran antara  laki-laki dan 
perempuan yang artinya wanita berada 
di ruang khusus mereka. Islam tidak 
membenarkan seorang wanita 
bercampur dengan laki-laki yang bukan 
mahramnya  sebagaimana_ dilarang 
berkhalwat atau berdua-duaan dengan 
lawan jenis karena hal itu dapat 
mengantarkannya kepada dosa zina. 
Rasulullah bersabda: 


((dogSG Ole AST OIF YY) Bol fo) OK Y)) 

Sle al oly) 
"Tidaklah seorang laki-laki berduaan 
dengan seorang wanita (yang bukan 


mahramnya) melainkan yang ketiganya 
adalah syetan." (HR. Tirmizi). 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita : 


Berbaurnya laki-laki dan wanita ditempat 
kerja juga sering mengakibatkan tindak 
pelecehan terhadap para wanita. 
Kaum muslimat yang dimuliakan Allah, jika 
syarat-syarat tersebut terpenuhi dan 
pekerjaan anda tidak menganggu tugas 
utama dirumah maka hal itu dibolehkan. 
Adapun jika tidak terpenuhinya maka 
tetaplah dirumah Anda dan saya yakin 
anda tidak akan mati kelaparan seperti 
yang disabdakan Nabi saw: 
Pag apes Sal 5) 3 wll cyt Cw) 
OY! ab ds seed oly) ((Mgdely YB) oS 
‘Jibril memberitahuku bahwasanya_ setiap 
manusia tidak akan meninggal hingga 
sempurmna rnzki dan ajalnya" (HR. Bukhari 
dalam Syu'abul Iman). 
Bahkan jika Anda meninggalkan pekerjaan 
yang bertentangan dengan syari'at Allah 
niscaya Allah akan menggantinya dengan 
yang lebih baik. 
Kaum muslimat yang dimuliakan Allah 
berikut ini ada beberapa nasihat khusus 
untuk saudari-saudari yang bekerja di Arab 
Saudi: 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita S 


1. Bertakwalah kepada Allah dan 
takutlah akan siksa-Nya dengan cara 
mengamalkan semua perintah dan 
menjauhi larangan-Nya. Jauhilah 
segala sesuatu yang menyebabkan 
murka Allah seperti berhias di depan 
laki-laki, membuka aurat, berbicara 
dengan nada merayu dan lembut 
terhadaplaki-laki yang  bukan 
mahramnya. Laksanakanlah perintah 
Allah baik yang besar maupun yang 
kecil dan tinggalkanlah larangan-Nya 
baik diwaktu sendiri maupun banyak 
orang karena Allah SWT melihatmu 
dimanapun engkau berada. 

Ingatlah owasiat Rasul = saw, 
"Bertakwalah kepada Allah dimana 
saja engkau berada dan_ ikutilah 
perbuatan dosa/keburukan dengan 
amal kebaikan niscaya dia akan 
menghapuskannya dan _ bergaullah 
dengan manusia dengan akhlak yang 
baik." (HR. Tirmizi). 

Ingatlah kematian bisa datang 
dengan tiba-tiba dan  engkau 
meninggalkan dunia ini lalu engkau 
akan dapati apa yang telah engkau 
perbuat didunia ini. Jika engke 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita ss 


berbuat baik maka pujilah Allah dan 
jika tidak maka janganlah engkau 
mencela kecuali kepada diri sendiri. 
2. Jagalah amanah karena Allah SWT 
telah berfirman: "Sesungguhnya Allah 
telah menyuruh kalian untuk 
menunaikan amanah kepada 
pemiliknya" 
Menjaga amanah merupakan sifat seorang 
mukmin yang bertakwa sehingga Nabi saw 
juga dijuluki al-amin karena beliau sangat 
manjaga amanah. 
Dalam hadits disebutkan, "Tidak memiliki 
iman bagi orang yang tidak memegang 
amanah." (HR. Ahmad dan Ibn Hibban) 
Allah telah menawarkan amanah kepada 
langit, bumi, dan gunung. Akan tetapi 
mereka enggan untuk mengembannya 
karena tidak mampu, lalu amanah itu 
diambil oleh Adam as. untuk diembannya 
seraya berkata kepada Allah SWT, "Ya Allah 
apa maksudnya ?" Allah berfirman, "Jika 
engkau berbuat baik maka engkau akan 
dibalas kebaikan dan jika engkau berbuat 
buruk engkau akan disiksa." 
Wahai saudari muslimah, takutlah kepada 
Allah dalam menjaga amanah yang telah 
dibebankan kepadamu karena amanah itu 


merupakan ujian dari Allah SWT. 
Saudariku muslimah semua tahu bahwa 
kedatanganmu kemari jika sesuai dengan 
tuntunan  syari'at telah mengorbankan 
banyak hal demi mendapatkan rizki yang 
halal dan menghindari meminta-minta 
kepada orang. Setelah sampai disini semua 
juga tahu bagaimana perasaanmu karena 
terpisah dari keluarga, anak-anak, dan 
jauh dari tanah air, semua itu engkau 
hadapi dengan kelelahan dan keletihan 
jasmani maupun rohani karena engkau 
harus' bekerja tanpa mengenal waktu 
bahkan kadang tidak sempat _ tidur 
walaupun sebentar dan juga kadang 
ditambah perlakuan majikan yang kurang 
baik oleh karena itu janganlah engkau sia- 
siakan pengorbanan ini, gunakanlah 
waktu-waktu senggangmu untuk beberapa 
hal berikut ini agar engkau selain. dapat 
mengumpulkan uang untuk masa depan 
juga bisa mempersiapkan agamamu: 

1. Pelajarilah ilmu agama supaya egkau 
mengerti kesalahan-kesalahan yang 
telah dilakukan. IImu agama membuat 
seseorang keluar dari kegelapan 
menuju cahaya. Allah SWT berfirman: 


Nasehat Untuk, Pekerja Wanita 


37 


i 


ae eee 42? £- 47, + oS -L 
243 gover ne zal Ule>s rirneat | lu, OF a5 


Sey a Se: i pee ee ee ee 


3 . Bik by a 3 Pa 

BQ Ai see yaKd 55 vss 
"Apakah orang yang mati hatinya lalu 
Kamit hidupkan dan Kami _ jadikan 
untuknya cahaya yang ia_ berjalan 
dengannya diantara manusia_ seperti 
orang yang berada kegelapan dan tidak 
bisa keluar darinya ?" (QS. Al An'am :122). 
Diantara cara yang terbaik dalam 
mempelajari ilmu agama yaitu dengan 
membaca Al-Qur'an dan terjemahannya 
agar dapat memahami maknanya. 
Selain itu dengan membaca buku-buku 
yang bermanfaat terutama buku tentang 
ilmu fiqih, agidah, hadits dan terutama 
yang sangat penting adalah yang 
berkaitan dengan masalah kewanitaan 
seperti haid, nifas, cara bersuci, dan 
cara sholat karena shalat merupakan 
tiang agama dan shalat tidak akan 
diterima oleh Allah jika tanpa bersuci. 
Dan jika engkau pulang ‘<e negerimu 


2. 


38 


bawalah buku-buku tersebut beserta 
kaset-kaset ceramah agama lalu bagi- 
bagikanlah kepada karib kerabat dan 
handai taulan dan ini sesungguhnya 
merupakan hadiah yang sangat 
berharga. 

Camkanlah_ selalu) dalam hatimu 
bahwa setelah kembali ke negerimu 
untuk menularkan ilmu-ilmu yang 
telah engkau dapatkan selama disini 
dan ini berarti engkau telah berdakwah 
kepada jalan Allah SWT. Berdakwah 
bukan saja berarti harus berceramah 
akan tetapi juga bisa melalui tingkah 
laku dan akhlak kita sehari-hari seperti 
cara berpakaian yaitu dengan memakai 
pakaian yang menutup aurat mudah- 
mudahan engkau akan mendapatkan 
pahala dari orang-orang yang 
mengikutimu sebagaimana sabda 
Rasulullah saw: 


foe cy prly art Ab dam daw pw Soe op )) 


grins oly) ((Aabaill aye J} oder 


"Barang siapa yang membuat suatu 
tradisi kebajikan maka ia mendapat 
pahalanya dan pahala orang-orang yang 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita ad 


melakukannya hingga hari kiamat." (HR. 
Muslim). 

3. Nikmatilah pekerjaan sehri-hari yang 
engkau hadapi karena memang itu 
merupakan  tujuan kedatanganmu 
kemari dengan cara mengikhlaskannya 
kepada Allah SWT, = agar _§ selain 
mendapatkan gaji juga mendapatkan 
pahala dari Allah. Hal ini akan 
mengantarkan anda kepada perasaan 
tenang dan tekun selama bekerja. Bila 
engkau merasa lelah dan jemu, selingi 
pekerjaanmu dengan berzikir dan 
istigfar (Subhanallah, alhamdulillah, 
astagfirullah dll.) karena sesungguhnya 
zikir dapat menambah semangat dan 
kekuatan jasmanimu. 

4. Bilamana mendapatkan suatu 
keadaan yang tidak disangka-sangka, 
seperti majikan berbuat semena-mena, 
gaji tidak dibayar, dan lain-lain maka 
lakukanlah langkah-langkah berikut: 

a. bersabarlah dan maafkanlah ia, dan 
ingatlah selalu sabda Rasuluilah saw, " 
Sesungguhnya kemenangan bersama 
kesabaran dan sesungguhnya 
kelapangan bersama kesempitan, dar 
sesungguhnya bersama kesulitan arcla 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 0 


kemudahan." (HR. Ahmad dan Bukhari 
dalam Asy Syu'‘ab). 
Juga firman Allah SWT, 


a a » §- J -o Hip vg aie 
LES By St fe jel leh us 55 
rd and 

@ vets! 


"Bila engkau maafkan ia sesungguhnya 
Allah memberi pahala yang sangat besar, 
sesungguhnya Dia tidak menyukai orang- 
orang yang dzalim." (QS. Asy Syuraa: 40). 

b. jika tindakan itu dilakukan berulang- 
ulang maka sampaikan kepadanya 
dengan sikap tenang untuk bertingkah 
laku baik dan berakhlak mulia dan 
nyatakan bahwa engkau adalah 
muslimah sama seperti dia dan Allah 
akan membalas kezaliman orang yang 
berbuat zalim lalu adukan 
permasalahanmu kepada Allah seperti 
Nabi Ya'qub yang mengadukan 
kesedihannya kepada Allah, Allah 
berfirman, "Tidak lain aku 
mengadukan kesusahan dan 
kegundahanku  kepada_ Allah."(QS. 
Yusuf: 86). 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita a 


Insya Allah Allah akan menghilangkan 
kesedihan dan gundah gulanamu. 

c. bila tindakan tersebut sampai 
kepada tahap penindasan terhadap 
jasmani dan kesucianmu maka 
lakukanlah perlawanan semampumu 
dan engkau’ berpahala dalam 
perlawanan ini karena untuk 
menjaga nyawa dan kesucianmu 
sebagai wanita. Jika memungkinkan 
beritahukan  perlakuan _ tersebut 
kepada Kantor Urusan Buruh agar 
dapat ditindaklanjuti. 


Kaum muslimat yang dimuliakan 
Allah SWT 
Sangatlah disayangkan kenyataan yang 
sering kita dengar dari saudari-saudari kita 
yang bekerja disini bertolak belakang 
dengan apa yang telah kami jelaskan. Maka 
sesungguhnya ia telah merugi karena telah 
melakukan dosa terbuai bujuk rayu syetan 
dan melupakan anak-anak yang mereka 
tinggalkan di negeri mereka. 
Berikut ini hal-hal yang sering kita dengar 
yang sangat baik untuk kita bicarkan agar 
kita dapat menghindarinya atau jika 
mengenai diri kita maka _bertobatlah 


42 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 


kepada Allah SWT sebelum datangnya siksa 
kepda kita: 


IE 


Sering kita dengar sebagian saudari 
kita yang bekerja di perumahan 
melampiaskan kemarahannya karena 
tindakan majikan kepada anak-anak 
majikannya yang tidak berdosa atau 
bahkan terkadang melampiaskan 
kekesalannya dengan cara yang tidak 
dibenarkan seperti melakukan  sihir 
untuk memisahkan antara majikan 
dengan istrinya. Hal tersebut tidak 
dibenarkan dalam islam kalau anda 
diperlakukan semena-mena lakukanlah 
langkah-langkah yang telah disebutkan 
sebelumnya. Mengapa harus menyakiti 
anak-anak yang tidak berdosa dan yang 
tidak pantas memikul dosa _ orang 
tuanya sama sekali sama seperti anak- 
anak kita yang tidak pantas memikul 
dosa-dosa kita. 

Sering kita lihat saudari-saudari kita 
melalaikan sholat bahkan kadang- 
kadang meninggalkannya dengan 
alasan pekerjaannya belum = selesai 
padahal Allah telah berfirman, "Maka 
akan datang setelah mereka generasi 
yang mengabaikan sholat dan mengikuti 


43 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 


hawa nafsu mereka niscaya mereka 
akan mendapati akibat dosa mereka." 
(QS. Maryam: 59). 

Tinggalkanlah pekerjaanmu _ sejenak 
untuk melakukan sholat lalu lanjutkan 
kembali setelah selesai. 

Banyak diantara saudari kita yang 
tidak menutup  auratnya  bahkan 
berhias dihadapan majikan laki-lakinya 
terkadang memakai celana panjang 
yang ketat, memperlihatkan rambutnya 
atau. tidak memakai jilbab, dan 
memakai make up padahal hal tersebut 
tidak boleh dilakukan oleh seorang 
muslimah sekalipun majikanmu 
meminta untuk melakukan hal tersebut 
janganlah kahan lakukan dan 
nyatakaniah bahwa agamamu lebih 
mahal harganya daripada harta yang 
kau cari disini. 

Sering juga kita dengar saudari kita 
yang bekerjia disini melakukan khalwat 
(berduaan)} dengan laki-laki yang bukan 
mahromnya baik satu negara maupun 
tidak. Padahal ini merupakan pintu 
gerbang syetan untuk menjerumuskan 
kaum muslimah ke dalam _ jurang 
perzinahan sehingga menuai murka 


44 


Nasehat Untuk, Pekerja Wanita 


Allah dan hidup dalam kemurkaan. 
Allah berfirman, ‘Janganlah engkau 
mendekati zina karena sesungguhnya ia 
merupakan perbuatan keji seburuk- 
buruk jalan." (QS. Al Isra : 32). 
Rasulullah saw., ketika melihat 
laki-laki dan wanita yang disiksa di 
dalam neraka dalam keadaan telanjang 
dalam sebuah tempat seperti tungku 
pembakar bagian dalamnya luas dan 
bagian atasnya sempit dan lidah api 
menjilat-jilat mereka dari bawah bila 
mereka terkena jilatan mereka berteriak 
lalu dikatakan kepada Rasulullah saw, 
mereka adalah laki-laki dan wanita 
pezina. Semoga Allah menjauhkan kita 
dari perbuatan keji tersebut. 
Mereka sering melakukan ghibah dan 
namimah. 
Namimah yaitu menyampaikan 
pembicaraan dengan tujuan untuk 
merusak hubungan antara orang yang 
bersahabat atau yang sering disebut 
dengan "adu domba". Adapun ghibah 
yaitu menyebutkan hal-hal yang tidak 
disukai oleh saudarimu. Sesungguhnya 
banyak kita dengar saudari kita yang 
bekerja diperumahan banyak disadari 


45 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 


atau tidak sering menggunjingkan 
keluarga majikan atau menyampaikan 
pembicaraan suatu keluarga kepada 
keluarga yang lain yang _ dapat 
menimbulkan kebenciari dan 
permusuhan diantara mereka. Sungguh 
ini merupakan dosa besar. 

Tidak jarang kita jumpai saudari kita 
yang bekerja diperumahan mencuri 
barang majikan karena tergoda oleh 
syetan untuk mengambil hak milik 
seseorang dengan cara yang tidak 
dibenarkan oleh Allah maka hal 
tersebut sering berakhir dengan 
kesulitan dan penyesalan sehingga ia 
harus berurusan dengan polisi dan 
meringkuk dibalik jeruji besi. Padahal 
harta yang diperoleh dengan cara yang 
tidak benar tidak akan membawa 
keberkahan sama sekali. 

Menguping pembicaraan’ keluarga 
majikan padahal mereka tidak senang 
jika didengarkan, Rasulullah _ saw., 
bersabda, "Barang siapa mendengarkan 
percakapan  suatu kaum  padahal 
mereka tidak menyukai hal _ tersebut 
kelak dihart kiamat akan dituangkan 


46 


Nasehat Untuk Pekerja Wanita 


kedalam  ttelinganya timah yang 
mendidih." (HR. Bukhan). 

Mendengarkan musik dan nyanyian 
padahal hal tersebut telah diharamkan 
oleh Allah SWT. Rasulullah = saw., 
bersabda, “Umat init akan _ ditimpa 
bencana, negeri mereka akan 
ditenggelamkan dan rupa mereka akan 
diubah. Lalu ada yang bertanya, "Kapan 
hal itu akan terjadi wahat Rasulullah ?" 
beliau menjawab apabila muncul para 
penyanyi dan banyaknya alat musik." 
(HR. Tirmizi). 

Selain itu) nyanyian juga _ dapat 
menimbulkan kemunafikan dalam jiwa. 
Sering kita dengar banyaknya saudari 
yang bekerja diperumahan kabur dari 
rumah majikannya untuk bekerja 
dirumah yang lain dengan 
mengharapkan gaji yang lebih besar 
padahal tindakan tersebut membuat 
murka Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah 


bersabda, "Seorang muslim  harus 
memenuhi akad perjanjiannya." (HR. 
Bukhari). 


Maka tidak jarang  akibat 
perbuatannya tersebut ia  harus 
berurusan dengan polisi, dan berakhir 


Nasehat Untuk, Pekerja Wanita of 


dengan kerugian harta dan kemurkaan 
Allah SWT. 

10- Sebagian dari saudari kita yang 
bekerja disini melakukan ibadah haji 
tanpa mahrom. Ini akan menimbulkan 
kebimbangan bagi mereka. Disisi lain ia 
ingin melakukan ibadah disisi lain ia 
melakukan dosa. Inilah beberapa suara 
hati yang bisa kami sampaikan kepada 
saudari-saudari muslimah sebangsa 
dan setanah air yang berada di negeri 
rantau. Semoga bermanfaat bagi kita 
semua dan semoga_ kita _ selalu 
dibimbing oleh Allah untuk melakukan 
amal sholeh dan berakidah yang lurus 
sebagai bekal untuk meniti jalan sorga- 
Nya. Amin ya Rabbal ‘Alamiin 


, 
abla! 
(amet UY! aU) 
hed! eal pl Cu Ws eid 
seg Stily yl amy 
543 yl dar! y 


ml ylavo] cy 


we ft TL’ «1 Vie em MT Van ee vw 8 Le Mgt 

we ? ine fo bd ‘ eee l> fi 
ek Ay penal yapl AS 6 oh RIS = (ye) Ganla Gael! kt - Bgl! 

ENV ANY Eigeld ENV T ETO £LOEG Ss EMA. NE OY Gal TUENO en Ue 


www.islamhouse.com 


